v 


MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

http://www.mta.or.id e-mail : humasjmta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 24 Nopember 2013/20 Muharram 1435 Brosur No. : 1675/1715/SI 



Islam Agama Tauhid (ke-55) 

Diantara nama (sifat-sifat) Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha 

Pemelihara dan Yang Mengatur semesta alam (5) 

10. Al-Lathiif (Maha Lembut, Maha Halus) 




P -p J 




/ 



) >r-\ • ) \ * rjipj' 

/ 


Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia 
tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui 
segala sesuatu. (101) 

(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada 
Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka 
sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu. ( 1 02) 

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala 
penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui. (103) [QS. 
Al-An’aam : 101-103] 




/ o * * o . * o f, £ 


/ / ^ / // 
/O Jj . // O 


, / O / ^ > // & / s 

J) C0 z/ ^jjl (Jy\ aW) l)i j aJ 

/ / 


& O / & 0 


& 01 j s^yiii j d J ^ Jji i a J (ir)> l&i 


/ 


/ 




nt-nr :^i ^ i 


Apakah kamu tidak melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu 
jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. 
(63) 


Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. 
Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (64) [QS. 
Al-Hajj : 63-64] 


S' ^ & X s' & $ 

s' . X 0 # 0 ^ # 0 > 0 >x s' 0 ♦ * X { s' . X 0 ♦ * X I 0x0 X 

j j lyl jjJJ! j jyjo 'y ^jJJ! 


X 


x « 4 


X 

x a a x x ^ 

0 4 x x 0 ♦ * , r ^ x 


X X 


x £ 0 >S , 0 x 


Jti U! Jiiui i O^C' ^.Ul 01 Ml cj^jl Ljjl 0^; 


* 

^ o > x . . . / A 

kp » X -fl X ~r- ^ uM O X $ ^ $ O s' s 0* # O» » ^ . O X 

iSy- J' y 5 J J* l 3jjJ 0 


0 


~rx JJ O s' f „ f O s' 

1 A * 


X 


X 


I H-\A ’-dj ^ Jl (I 


X 


Orang-orang yang tidak beriman kepada hari qiyamat meminta supaya hari itu 
segera didatangkan, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya 
dan mereka yaqin bahwa qiyamat itu adalah benar (akan terjadi). Ketahuilah 
bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya 
qiyamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. (18) 

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezqi kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 
(19) [QS. Asy-Syuuraa : 18-19] 



X 


X X 


3 X > X X X 

> , O x M 0>S^ fi . ♦ l*0,x £ .0^x0. .0 f 0 - 

V' ( ^ 4j\' C4J j' ^ 

X X X X 


0 & 


X 







Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak 
oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. (12) 


2 



Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha 
Mengetahui segala isi hati. (13) 


Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan 
rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui? (14) [QS. Al-Mulk : 
12-14] 




(Luqman berkata), "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 
seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, 
niscaya Allah akan mendatangkannya (membatasinya). Sesungguhnya Allah 
Maha Halus lagi Maha Mengetahui. [QS. Luqmaan : 1 6] 

11. Ar-Raqiib (Maha Mengawasi) 



Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan 
daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
shilaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. [QS. 
An-Nisaa' : 1] 

} * s s o 9- ss \ / / : 

' * i ' 0 . 0 * ?| S '0 S S o. S o ^ 

UT*' J U* s -H J 

jjSC) U Jli C4iil djd J* 



3 




Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, "Hai 'Isa putra Maryam, adakah kamu 
mengatakan kepada manusia, "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan 
selain Allah ?". 'Isa menjawab, "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku 
mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah 
mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau 
mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada 
pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang 
ghaib-ghaib ". (11 6) 

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau 
perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan 
Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada 
di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah 
yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala 
sesuatu. (117) 

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba- 
hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (118) [QS. Al-Maaidah : 
116-118] 

o \ .Qj Js- &\ jl5" j 

Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu. [QS. Al-Ahzaab : 52] 


4 



12. Al-Waduud (Maha Penyayang) 



\°-\r 

x 

Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan (makhluq) dari permulaan dan 
menghidupkannya (kembali). (13) 

Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, (14) 

yang mempunyai 'Arsy lagi Maha Mulia, (15) [QS. Al-Buruuj : 13-15] 


9 0 ^ / / X X X 

9 0 ^ 0 fo X , 0 


X X / . X°.XXXXX 

0 9 0 0 ^x X X 0 M 0 ^ x^x | x 9 0 ^ 0 fo X 0 ^ j 

j **? j* jj j <ju o* & J* P rW {j* J 15 

X ~ X X 


& f 0 

f 0 


. t . J 0 . . ^0/ 0 / 0 . . 0 / » . X . . > 0 . ~rs JJ s 

Jjjl 0! cajlp il C» o! JjjI ^ j 




>$ X 9 o / ^ >$ 

^ o — ' ^ ^ 


X 

X 0 ^ X 

0 » , x > , ^x X 0 I X 


X 


aJ! 


» . / 

^ 0 * X 0 


X 


x x o, / jj. . L . o ^ o # o / . / / x o t /o . . x x , o . * . 

j cJi^ jj aIIp cawIj ^ j u ^yc^y\ 


X / 

x ^ 0 i 5 0 / x ^ x x 

x 4 x ~rx , ^ 0 / /0 0 0 / ^x 0 X . 0 X ^0 

^ M (AA)c^J 

** / / / 


/ X 


>8 

o / 


^ 0 " 
9 o _ 


x x xx 

x 0 _ 0 , 0 >* x 0 


0 >* x 0 


x 

X 


w ^ t f ^ u •+ 1 I ' u •+ U 1 U X X ^ W X X U ^ 

ry u j cj 3 j' j' cj 3 


^ 0 x 0 u^x 


£x , 0 9 0 xO . x 


0 x 


V' w x w i^/ # . 0 » 9 o 9 ^ u ® X^ ^ ^ - r - 

<^u (*-» (A^>^ 


^ o ^ £3l 


^ . -AA (^ * )^j^j 


Syu'aib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti 
yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku daripada-Nya rezqi yang 
baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? Dan aku tidak berkehendak 
menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak 
bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih 
berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) 
Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku 
kembali. (88) 

Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku (dengan kamu) 
menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa adzab seperti yang 
menimpa kaum Nuuh atau kaum Huud atau kaum Shalih, sedang kaum Luth 

5 



tidak (pula) jauh (tempatnya) dari kamu. (89) 

Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya. 
Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. (90) [QS. Huud 
: 88-90] 


13. Al-Mannaan (Maha Pemberi ni'mat) 


0,0/0 . » v / w u. 4 // . , / W I ^ ^ 1 ““ ^ 

(*-$-**■ clr 4 ^ lIt 4 ^ 

/ / / / 


* / * /0 0 
0, 0 Jj . »0 ^ / 0 0. // . . / 0 0 * 


X 


A 


X. 


X / 


* , * ' o 



Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika 
Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, 
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) 
mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan 
sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar 
dalam kesesatan yang nyata. [QS. Ali 'Imraan : 1 64] 




X. 


x o ♦ * . x / o ^ ♦ i , x 

•• 


j j f^ 3 r^ 3 ^ 


J>Lp 


„ / * / 

0 > 0 _ 0 | 0^ 0 


X 0 


•JjJI 


} 0 XX 

? ’M J 


f ' 

-rO ^ x „ 


JV 



o * / 

. o f , * * oto -r/ 


♦♦ ♦ ♦ 

X 



J 



- \ . * . . 0 * * 'o / 

JC U- C<Ojl 


0 x 0 


^ V j- 


U IS j - ^ ^ U ? I rj\s j V ^ 


W. -rO .... / 0 


0 ^ / 0 


X 


^ i X 


X 

' 9 >** * a " 


X 


» . * ^ i x jj . * . o x x x o *. ^ 0 0». rxxO 0 x . ^ ^ , x 

jipli di-i *>\ *-$L . -J cJLs y» Ol ld yPJJ ll* dJdi 

J* * * 

0 & S * S 0 S' o *, 0 Jj 

r 5 j l>" 




x x 

^ ^ ^ ^ X } 

x 4» x > x 0 0 0^0 4 X 0 x* 0 ^0 > 0 x 

r° 

x x 


/ ,0 /, 0 ^/0 ^0/ O . / £ * 

j£*si <.Jp y}\ j Oj^J 


0 x x 


0 0 , X, 4>^ 1$ X X 


^ J* 

£ X cP I X 


^ . 0 x x >Jo ^ ^ ^ f } ' 

/0 ^ f x 0>J0 > f jJ / jJ , x . ( 

\j jwLv^J jl O jJj y c jl I jJli 

x x 


0 * ^ * * 0*^0 



J 



* 
0 Jj 


X X 


& X 


u », . u 4^ » , } . x0 # . x>5 -r x. x . ^ . \ j * x 

c^JlS ^ ^ ^ lj jjli UjU wL*j l^-P 




X 


6 





0 



JS~J$ > J 





Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu (yaitu) kaum 
Nuuh, 'Aad, Tsamuud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang 
mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka 
(membawa) bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan tangannya ke 
mulutnya (karena kebencian) dan berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari 
apa yang kamu disuruh menyampaikannya (kepada kami), dan sesungguhnya 
kami benar-benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa 
yang kamu ajak kami kepadanya". (9) 

Berkata rasul-rasul mereka, "Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah, 
Pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan 
kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan (siksaan) mu sampai masa 
yang ditentukan ?". Mereka berkata, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti 
kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi (membelokkan) kami 
dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami, karena itu datangkanlah 
kepada kami bukti yang nyata. ( 1 0) 


Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami tidak lain hanyalah manusia 
seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia 
kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan tidak patut bagi kami 
mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan idzin Allah. Dan 
hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakkal. (11) 
[QS. Ibrahim : 9-11] 


i ; / 




'i V :o! J~' 



Mereka merasa telah memberi ni'mat kepadamu dengan keislaman mereka. 
Katakanlah, "Janganlah kamu merasa telah memberi ni'mat kepadaku dengan 
keislamanmu, sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan ni'mat kepadamu 
dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang 
benar". [QS. Al-Hujuraat : 17] 


7 




Hai orang-orang yang beriman , apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, 
maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang 
mengucapkan "salam" kepadamu, "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu 
membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, 
karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu 
dahulu, lalu Allah menganugerahkan ni'mat-Nya atas kamu, maka telitilah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [QS. An- 
Nisaa' : 94] 


Bersambung 


8 



